Allah Tempat Bergantung 


Yang Bergantung Kepada-Nya segala sesuatu Dzat yang semua 
makhluk tertuju kepada-Nya dalam setiap kebutuhannya, 
keterdesakannya, dan keadaannya, karena Dia memiliki 
kesempurnaan yang mutlak dalam dzat-Nya, nama-Nya, sifat- 
Nya dan perbuatan-Nya 






/■ 



